AL MURSALAT 

(Malaikat-Malaikat Yang Diutus) 

Surah ke-77 
50 Ayat. Makkiyyah 

Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 

1. Demi (malaikat-malaikat) yang diutus untuk 
membawa kebaikan, 

2. dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan 
kencangnya, 

3. dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan 
(rahmat Alloh) dengan seluas-luasnya, 

4. dan (malaikat-malaikat) yang membedakan 
(antara yang baik dan yang buruk) dengan sejelas- 
jelasnya, 

5. dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan 
wahyu, 

6. untuk menolak alasan-alasan atau memberi 
peringatan, 

7. sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu 
itu pasti terjadi. 

8. Maka apabila bintang-bintang dihapuskan, 

9. dan apabila langit dibelah, 

10. dan apabila gunung-gunung dihancurkan 
(menjadi debu), 

11. dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu 
(mereka). 

12. (Niscaya dikatakan kepada mereka:) "Sampai 
hari apakah ditangguhkan (mengazab orang-orang 
kafir itu)?" 

13. Sampai hari keputusan. 

14. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? 

15. Celakalah pada hari itu, bagi orang-orang yang 
mendustakan (ayat-ayat Kami). 

16. Bukankah Kami telah membinasakan orang- 
orangyangdahulu? 

17. Lalu Kami susulkan (azab Kami terhadap) 
orang-orang yang datang kemudian. 

18. Demikianlah Kami berbuat terhadap orang- 
orang yang berdosa. 

19. Celakalah pada hari itu, bagi orang-orang yang 
mendustakan (ayat-ayat Kami). 

20. Bukankah Kami menciptakan kamu dari air 
yang hina (atau mani) ? 

21. kemudian Kami letakkan ia dalam tempat yang 
kokoh (atau rahim), 

22. sampai waktu yang ditentukan, 

23. lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami- 
lah sebaik-baik yang menentukan. 

24. Celakalah pada hari itu, bagi orang-orang yang 
mendustakan (ayat-ayat Kami). 

25. Bukankah Kami menjadikan bumi untuk 
(tempat) berkumpul, 

26. Bagi orang-orang hidup dan orang-orang 

27. dan Kami jadikan pada bumi, gunung-gunung 
yang tinggi, dan Kami beri minum kamu dengan air 



Suratul Mursalat 

^ 

Bismil lahir rahmanir rahTm 

0 0T O0)tj ^ O V 

sebaran se- danyang keras/ laluyang ke- demiyang 

3 luas-luasnya menyebarkan 2 kencang bertiup 1 baikan dikirim 

Walmursalati 'urfa (1) Fal'ashifati 'ashfa (2) Wannasyirati nasyra (3) 

O O ^ j' O 'J^ O ^ 

sunggub peri- atau alasan/ peringatan/ laluyangme- sebeda- lalu yang membe- 

hanyalab 6 ngatan pembelaan 5 pengajaran nyampaikan 4 bedanya dakan/memisahkan 

Falfariqati farqa (4) Falmulqiyati dzikra (5) 'udzran au nudzra (6) Innama 

''iO & & O ^ & O y) 'o&j 

di- langit dan dihapus- bintang- maka pasti kalian 

belah apabila 8 kan bintang apabila 7 terjadi dijanjikan 

tu'aduna lawaqi' (7) Fa-idzan nujumu thumisat (8) Wa-idzas saml-u furijat 

& -Ji 0 o & O 

diten- hari untuk ditetapkan rasul- dan dihan- gunung- dan 

tukan manakah 11 waktunya rasul apabila 10 curkan gunung apabila 9 

(9) Wa-idzal jibalu nusifat (10) Wa-idzar rusulu uqqitat (11) Li-ayyi yaumin ujjilat 

Sj o ?>. ^j O s*i o 

iada celaka- ke- hari apa- kamu dan ke- untuk 

ri itu lah 14 putusan kah tahu apakah 13 putusan hari 12 

(12) Liyaumil fashl (13) Waml adraka ma yaumul fashl (14) Wailuy yauma-idzil 

jr O ^Sr & O 

(orang-orang) Kami susul- kemu- orang-orang Kami telah tidaklah/ bagi orang-orang 

yangkemudian kan mereka dian 16 yang dabulu binasakan bukankah 15 yang mendustakan 
lilmukadz-dzibin (15) Alam nuhlikil awwalin (16) Tsumma nutbi'uhumul akhirin 

O iSS $J O S*^ 'SjS' O 

bagi orang-orang pada celaka- terhadap orang- Kami seperti 

19 yang mendustakan hari itu lah 18 orang berdosa berbuat demikianlah 17 
(17) Kadzalika naf'alu bilmujrimTn (18) Wailuyyauma-idzil lilmukadz-dzibTn (19) 

cil O SSS* O SS* S* £ jii 

keten- kepada/ kokob tempat da- lalu Kami yang air dari Kami mencip- bukan- 

tuan sampai 21 lam jadikannya 20 hina takan kalian kah 

Alam nakhlukkum mim ma-im mahin (20) Faja'alnahu fi qararim makin (21) lla qadarim 

bagi orang-2 yang pada celaka- yangme- maka lalu Kami diten- 

24 mendustakan hari itu lah 23 nentukan sebaik-baik tentukan 22 tukan 

malum (22) Faqadarna fani’mal qadirun (23) Wailuy yauma-idzil lilmukadz-dzibin (24) 

<s}jj ^W-J O ^jjj SS O J°jj\ S 

gunung- pada- dan Kami dan orang- orang-2 tempat bumi Kami men- tidak- 

gunung nya jadikan 26 orang mati hidup 25 berkumpul jadikan kah 

Alam naj'alil ardha kifata (25) Ahya-aw wa-amwata (26) Waja'alna fiha rawasiya 





c$) ^ c$rt£ & 

bagi orang-orang pada celaka- tawar air dan Kami beri 

28 yang mendustakan hari itu lah 27 minum kalian 

syamikhatiw wa-asqainakum ml-an turata (27) Wailuy yauma-idzil lilmukadz-dzibTn (28) 

jj? ($) OJ jS3 U (J\. \jiUai\_ 

Inthaliq5 ila ma kuntum bihT tukadz-dzibun (29) Inthaliq3 ila zhillin dzT tsalatsi 

■< OJ 

ti- cabang 

dak 30 



0 3325 & % £l> £? 0 #3? 

34 yang mendustakan hari itu lah 33 unta olah ia 32 gedungtinggi 

kalqashr (32) Ka-annahu jimalatun shufr (33) Wailuyyauma-idzil lilmukadz-dzibin (34) 






V5 



bunga melem- sesung- nyala api dari berguna/ dan me- 

api parkan guhnya ia 31 neraka menolak tidak naungi 

u’ab (30) La zhaliliw wala yughni minal lahab (31) Innaha tarmi bisyararin 




$J ($) ujj oij» ‘i cj) V pj I jjb 

pada celaka- maka mereka bagi diizin- dan mereka da- ti- hari ini 

hari itu iah 36 minta uzur mereka kan tidak 35 pat bicara dak 
Hadza yaumu la yanthiqun (35) Wala yu k dzanu lahum faya’tadzirun (36) Wailuy yauma-idzil 

($) lijb ($) 



Iilmukadz-dzibin (37) Hadza yaumul fashli jama’nakum wal awwalin (38) Fa-in kana 



Ci oL (J) $$$_ Jj ($) ojj^ 

dalam orang-2yang sesung- bagi orang-orang pada celaka- makatipu- tipu bagi 

bertakwa guhnya 40 yang mendustakan hari itu lah 39 dayalah Aku daya kalian 

lakum kaidun fakTdun (39) Wailuy yauma-idzil lilmukadz-dzibTn (40) Innal muttaqTna fT 

I £s$>\j \j£ (3) ^ SP jJpJ Sjĕ 

puasnya lahkalian kalian 42 inginkan apa buahan 41 ta air an 

zhilaliw wa’uyun (41) Wafawakiha mimma yasytahun (42) Kulu wasyrabu hanT-am 



S 0 3^1 sj 4^r ei 0 #25 iTtJ 

pada celaka- orang-2yang Kami mem- seperti sungguh kalian te- adalah dengan 

hariitu lah 44 berbuat baik beri balasan demikian Kami 43 lah kerjakan kalian apa 

bima kuntum ta’malun (43) Inna kadzalika najzil muhsinin(44) Wailuyyauma-idzil 

& £ 0 & yd \$Z 3 i#0 

pada celaka- orang-orang sungguh sedikit/ dan nikmatilah makanlah bagi orang-2 yang 

hari itu lah 46 yang berdosa kalian sebentar oleh kalian kalian 45 mendustakan 

lilmukadz-dzibin (45) Kulu watamatta’u qalilan innakum mujrimun (46) Wailuyyauma-idzil 



0 <&y. v 'jS' J si 'iJ 0 









■k*y. 



mereka akan sesudahnya perka- maka yang bagi orang-orang 

50 beriman (Al-Quran) taan manakah 49 yang mendustakan 

yauma-idzil lilmukadz-dzibTn (49) Fabi-ayyi hadTtsim ba’dahu yu k minun (50) 



28. Celakalah pada hari itu, bagi orang-orang yang 
mendustakan (ayat-ayat Kami). 

29. (akan dikatakan): "Pergilah kamu 

mendapatkan azab yang dahulu kamu dustakan. 

30. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang 
mempunyai tiga cabang, 

31. yang tidak melindungi dan tidak pula menolak 
nyala api neraka". 

32. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga 
api sebesar dan setinggi istana. 

33. Seolah-olah neraka itu iringan unta yang 
kuning. 

34. Celakalah pada hari itu, bagi orang-orang yang 
mendustakan (ayat-ayat Kami). 

35. Inilah hari, saat mereka tidak dapat berbicara, 

36. dan tidak diizinkan kepada mereka 
mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. 

37. Celakalah pada hari itu, bagi orang-orang yang 
mendustakan (ayat-ayat Kami). 

38. Ini adalah hari keputusan; (pada hari ini) Kami 
mengumpulkan kamu dan orang-orangterdahulu. 

39. Jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah 
(tipu daya) itu terhadap-Ku. 

40. Celakalah pada hari itu, bagi orang-orang yang 
mendustakan (ayat-ayat Kami). 

41. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa 
berada dalam naungan (yang teduh) dan (di 
sekitar) mata-mata air. 

42. Dan (mendapat) buah-buahan dari 
(bermacam-macam jenis buah) yang mereka sukai. 

43. (Dikatakan kepada mereka), "Makan dan 
minumlah sepuasnya dengan rasa nikmat sebagai 
balasan dari apa yang telah kamu kerjakan". 

44. Sungguh, demikianlah Kami memberi balasan 
kepada orang-orang yang berbuat baik. 

45. Celakalah pada hari itu, bagi orang-orang yang 
mendustakan (ayat-ayat Kami). 

46. (katakan kepada orang-orang kafir): "Makan 
dan bersenang-senanglah kamu (di dunia) 
sebentar; sesungguhnya kamu adalah orang-orang 
yang berdosa". 

47. Celakalah pada hari itu, bagi orang-orang yang 
mendustakan (ayat-ayat Kami). 

48. Dan apabila dikatakan kepada mereka: 
"Tunduklah (kepada perintah Alloh), niscaya 
mereka tidak mau tunduk (kepada perintah Alloh). 

49. Celakalah pada hari itu, bagi orang-orang yang 
mendustakan (ayat-ayat Kami). 

50. Maka perkataan manakah sesudah Al Cluran ini 
mereka mau beriman? 





